WikipediA 


Bahasa Slowakia 


Bahasa Slowakia ialah bahasa Slavik yang dipertuturkan sekitar 6 juta orang di Slowakia dan juga di Ceko, 
Kanada, Hongaria, Polandia, Rumania, Ukraina dan Amerika Serikat. Bahasa Slowakia berhubungan erat 
dengan bahasa Ceko, bahasa Polandia, dan bahasa Sorbia. 

Sejarah 


Dokumen dalam bahasa Slowakia mulai muncul pada abad ke-15, bagaimanapun standar sastra yang 
diterima secara luas untuk bahasa Slowakia tak timbul sampai abad ke-19. Sastra Slowakia berkembang 
antara 1918 dan 1938 saat daerah tuturan bahasa Slowakia menjadi bagian Cekoslowakia, walau mayoritas 
Ceko tak semuanya mengakui status terpisah bahasa Slowakia. 

Sejak perpisahan Cekoslowakia pada 1993, Slowakia telah menjadi negara merdeka dan bahasa Slowakia 
dan Ceko telah mulai bersimpang satu sama lain, walau tetap kurang lebih satu sama lain dapat dimengerti. 

Ungkapan dasar 


CATATAN: kata sifat ialah dalam nominatif tunggal maskulin, jika ada 2 cara pengucapan sesuatu 
(resmi/tak resmi), yang formal digunakan. Tekanan selalu pada suku kata pertama. 

■ Bahasa Slowakia (kata sifat): slovensky (SLOvenskeee) /slovsnski:/ 

■ Bahasa Slowakia (kata keterangan): po slovensky (POslovenskee) /po slovsnski/ 

■ halo: dobry deh (DObreee dyen) /dobri: j sp/ Terjemahan harfiah: selamat siang 

■ selamat tinggal: dovidenia (DOveedyeniya) /dovijspia/ 

■ tolong: prosim (Vas) (PROseeem vaas) /prosi: m va: s/ 

■ terima kasih: d’akujem (Vam) (DYAkooyem vaam) /jakujsm va: m/ 

■ itu: tamten (TAMten) /tamtsn/ 

■ berapa banyak?: kol’ko (KOIko) /koAko/ 

■ bahasa Inggris (kata sifat): anglicky (ANglytskeee) /ariglitski:/ 

■ bahasa Inggris (kata keterangan): po anglicky (POanglytskee) /po ariglitski/ 

■ ya: ano (AANO) /a: no/ 

■ tidak: nie (niye) /p i s/ 

■ penghormatan umum: Na zdravie (NAzdravye) /na zdravis/ 

■ maaf: Prepacte (PREpaachtye) /prspaitjcs/ 

■ saya tak mengerti: Nerozumiem /NYerozoomyem/ (psrozumism/) 

■ di mana [kamar mandi (toilet)]?: Kde je [zachod]? (KDYE YE ZAA-khod) /g j £ js za:xot/ 

■ Apakah Anda bercakap [Inggris]?: Hovorite [po anglicky]? (HOvoreeetye POanglytskee) 
/hovoriics po ariglitski/ 

Pranala luar 







■ (Inggris) Pengenalan bahasa Slowakia (http://www.slovak. 
com/language/) 

■ (Inggris) Peta distribusi dialek Slowakia (http://www.pitt.ed 
u/~armata/dialects.htm) 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Slowakia 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Slowakia&oldid=14372499" 


Halaman ini terakhir diubah pada 6 November 2018, pukul 01.43. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atri bus i-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













